Se o, 
IJ. 2009: YEAR or SENDING 


15 November 2009 
E 


GEREJA MAWA 


= 


« uatu hari seseorang bertanya kepada Bapak Gembala, 
"Pak, siapa pembicara di ibadah hari ini?" Dengan 
sedikit bergurau Beliau menjawab, "Tuhan Yesus!" Tentu 

saja Tuhan Yesus tidak benar-benar hadir secara fisik dan 

menyampaikan kotbah. Itu hanya salah satu cara untuk 

“meluruskan” motivasi seseorang. 


Seringkali kita datang ke gereja dengan motivasi yang 
salah. Kita cari hambaNya dan bukan Tuhan. Kita mengejar 
kepuasan diri dan bukan kepuasan Tuhan. Kita datang 
karena pembicaranya lucu, pemimpin pujian yang keren, 
mencari berkat, program gereja, pelayanan dan lain-lain. 
Melayani dan menjalankan program gereja tidak salah, 


apalagi memiliki pembicara favorit, tetapi 
Tuhan seharusnya menjadi Pribadi yang paling 
dicari ketika kita bergereja. 


Pelataran Bangsa-bangsa 


Alkitab mengatakan bahwa suatu kali 
Tuhan Yesus marah besar di Bait Suci 
(Yoh.2:14-16). “la membuat cambuk dari tali 
lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci 
dengan semua kambing domba dan lembu 
mereka; uang penukar-penukar dihambur- 
kanNya ke tanah dan meja-meja mereka 
dibalikkannya." (ayat 15). Mengapa la marah? 


Dalam Yesaya 56:3-7 Allah berjanji 
untuk menerima bangsa-bangsa di dalam 
baitNya. “... sebab rumah-Ku akan disebut 
rumah doa bagi segala bangsa." (ayat 7). Allah 
berjanji bahwa Dia akan menerima bangsa- 
bangsa di Bait Suci-Nya sebagai rumah doa 
bagi segala bangsa, bukan hanya bagi bangsa 
Yahudi. Segala bangsa, suku, etnis, yaitu 
mereka yang percaya kepada-Nya, bisa 
datang beribadah di Bait Suci-Nya. 


Waktu Salomo mentahbiskan Bait Suci, 
kita ingat di 1 Raja 8:41-43, Salomo berdoa "Ya 
TUHAN Allah kami, kalau ada orang asing yang 
datang dari negeri yang jauh dan datang ke 
tempat ini mencari nama-Mu dan berdoa 
kepada-Mu, kiranya Engkau mendengarkan 
dan menjawab doa mereka supaya mereka 
tahu bahwa Engkaulah TUHAN.” Sehingga di 
Bait Suci ada satu tempat yang disebut “Court 
of Gentiles” atau “pelataran untuk bangsa- 
bangsa”. Di tempat inilah Tuhan Yesus murka. 
la murka karena orang-orang Yahudi 
menggunakan tempat ini untuk berdagang 
sehingga tidak ada lagi tempat bagi bangsa- 
bangsa bukan Yahudi untuk datang beribadah 
kepada Tuhan. 


Tuhan Yesus marah bukan karena 
orang Yahudi berdagang. Perhatikan bahwa 
Tuhan Yesus tidak mengatakan “kamu telah 
menjadikannya sarang pedagang”, tetapi 


“kamu telah menjadikannya sarang penyamun”. Kata 
lain dari penyamun adalah perampok, jadi apa yang 
mereka rampok? Mereka merampok hak bangsa- 
bangsa lain untuk datang beribadah, berjumpa dan 
mengenal Allah Yang Sejati. Hak bangsa-bangsa lain 
telah dirampas oleh orang Yahudi untuk berdagang 
demi keuntungannya sendiri. 


Bangsa Yahudi begitu mementingkan diri 
sendiri dan tidak mau menjangkau bangsa-bangsa 
lain. Bangsa Yahudi hanya berfokus pada berkat 
anugerah Allah bagi dirinya sendiri. Mereka 
merampok apa yang telah disediakan Tuhan bagi 
bangsa-bangsa lain, untuk menambah pundi-pundi 
berkatnya sendiri. Bukan hanya mereka tidak mau 
menjangkau bangsa-bangsa, tapi mereka dengan 
sengaja menghalangi bangsa-bangsa lain mencari 
Allah Yang Sejati. 


Mencari Allah 


Allah menginginkan rumah Tuhan, di mana 
kita bertumbuh, menjadi rumah doa bagi seluruh 
bangsa, bukan sebagai tempat untuk mengeruk 
keuntungan bagi diri sendiri. Ketika kita 
memanfaatkan rumah Tuhan untuk kepentingan diri 
sendiri, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain 
yang ingin datang dan berdoa di rumah Tuhan. Kita 
tidak hanya “merampok” manusia, tetapi juga 
“merampok" kerinduan Allah untuk bertemu umatNya 
dirumah Tuhan. 


Meskipun Tuhan tetap mencintai kita, tetapi 
Dia tidak suka dengan motivasi yang salah. Allah 
ingin kita menempatkan Dia di tempat tertinggi dan 
terutama, lebih dari berkat-berkatnya dan hamba- 
hambaNya. 


Ini saatnya kita mulai mengoreksi diri: apakah 
kita datang ke gereja dengan motivasi yang benar? 
Sudahkah kita benar-benar mencari Tuhan dan 
bukan yang lain? Sudahkah perilaku kita di dalam 
hidup sehari-hari bisa menarik orang lain datang 
kepada Tuhan? Luruskan motivasi Anda ketika 
datang ke rumah Tuhan. Jangan jadi batu 
sandungan, tetapi jadilah batu pijakan bagi orang lain 
untuk mengenal Allah yang hidup! m ag/ 


03 


etiap kali Anda dan pasangan Anda berdoa secara terpisah satu sama 

lain, sesuatu yang “besar” terjadi dalam hubungan Anda. Karena doa 

memiliki kuasa yang besar. Tetapi ketika Anda berdoa dengan pasangan 
Anda secara bersama-sama, kuasa itu akan meningkat luar biasa, dan begitu 
juga dengan hasilnya. Menghadap Tuhan dengan berdoa bersama sebagai 
sepasang suami istri menguntungkan pernikahan Anda dalam beberapa hal: 


Kesatuan 

Di hari Anda dan pasangan Anda menikah, kalian menjadi "satu" di mata 
Tuhan. “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya 
dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" 
(Kej.2:24). 

Sejak masa itu dan seterusnya, bagaimana pun, Anda melalui proses 
untuk “menjadi satu” dalam kehidupan sehari-hari. Hidup untuk menjadi “satu” 
seperti ini tidak terjadi seketika, memerlukan waktu dan usaha. 

Hal yang paling sulit dalam pernikahan adalah adanya dua orang di 
dalamnya. Mereka masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda lengkap 


KeUKd 


stormie omartian 


dengan keinginan dan kebutuhan yang 
berbeda-beda. 

Setiap hari Anda harus berurusan dengan 
mimpi-mimpi, keinginan-keinginan, sikap- 
sikap, prasangka-prasangka, kebutuhan- 
kebutuhan, dan kebiasaan dari pasangan 
Anda. Usaha Anda untuk mengatasi hal-hal ini 
bisa sangat melelahkan. Tetapi, ketika Anda 
berdoa secara bersama-sama dengan 
pasangan Anda, kalian akan ditarik dalam 
kesatuan dengan Tuhan, dan satu sama lain. 


Keintiman 

Jika keintiman secara fisik bisa 
menghasilkan keterbukaan dalam hubungan 
suami istri, demikian juga dengan berdoa 
secara bersama-sama. Ketika Anda berdoa 
bersama-sama, sebenarnya Anda tidak hanya 
sedang berbicara dengan Tuhan, tetapi juga 
kepada pasangan Anda. 

Anda bisa belajar banyak tentang 
pasangan Anda ketika berbagi permintaan doa 
dan mendengarkan doa pasangan Anda. 


Tuhan Campur Tangan 

Supaya pernikahan bertahan lama, 
bahagia dan utuh, ketiga pihak harus ikut 
terlibat: suami, istri dan Tuhan. 

Tidak ada yang lepas dari masalah. 
Semua pernikahan memiliki masalah karena 
mereka terdiri dari dua orang yang tidak 
sempurna. Tetapi jika Anda “menambahkan” 
pribadi Tuhan yang sempurna, maka Anda 
akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas 
untuk membuat pernikahan Anda seperti yang 
Tuhan inginkan. 

Hal itu ditentukan oleh seberapa sering 
dan seberapa kuat Anda mengundang Tuhan 
masuk dan campur tangan dalam hubungan 
Anda. Lebih banyak Anda berdoa bersama, 
maka lebih banyak Anda akan melihat Allah 
melakukan perkara besar dalam pernikahan 
Anda. 

Yakinlah bahwa berdoa bersama bisa kita 
kerjakan dan hasilnya sangat nyata. Saya tahu 


hal itu karena saya telah melihat pengaruhnya 
dalam pernikahan saya sendiri. 

Selama bertahun-tahun suami saya dan saya 
telah bergumul dengan banyak masalah dan 
seringkali kami merasa tanpa harapan. Namun di 
tengah keputusasaan, Tuhan campur tangan, Dia 
mengubah hati kami dan mengajar bagaimana 
membuat pernikahan kami tetap “utuh”. Berdoa 
bersama membuat pengharapan kami tetap kuat. 
Dan tanpa kami sadari, masalah-masalah tersebut 
sudah selesai. 


Mengubah Hubungan 

Kami telah melalui masa 34 tahun pernikahan 
yang penuh suka dan duka. Namun, suami saya 
dan saya telah berubah menjadi pribadi yang lebih 
baik. Kami adalah dua pribadi yang tidak sempurna, 
bahkan jauh dari sempurna, tetapi kami 
membuktikan bahwa dengan berdoa bersama, 
hubungan kami berubah, menjadi lebih baik dari 
hari ke hari. 

Seorang suami dan istri tidak bisa mengubah 
satu sama lain, dan mereka tidak bisa berubah 
sebanyak mereka suka. Tetapi Tuhan bisa 
mengubah mereka berdua jika mereka 
mengundang Tuhan Yesus masuk untuk mengubah 
hubungan mereka. Percayalah, apa pun 
pergumulan yang Anda hadapi sebagai pasangan 
suami istri, jika Anda tetap berdoa bersama, Anda 
akan melihat campur tangan Tuhan dan masalah 
terselesaikan. 

Jika Anda dan pasangan Anda merasa tidak 
nyaman atau malu berdoa di depan orang lain, 
jangan kecewa atau kehilangan semangat, Banyak 
orang mengalami hal yang sama dan berhasil 
mengatasinya. Mintalah Tuhan untuk menolong 
Anda. Mintalah Dia untuk mengajar Anda dan 
pasangan Anda bagaimana berdoa bersama 
sehingga Anda bisa memiliki pernikahan yang 
bahagia. 

Alkitab mengatakan, “Dan lagi Aku berkata 
kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini 
sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka 
itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.” 
(Mat.18:19) = 


05 


A 


29 Nov’ '09 


MINGGU, 
mmo s SANG 15/0 


Doa malam 


Jumat, 20 November '09, 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


pembicara: 
Ps. Judy Koesmanto 


Ibadah Perdana Ajaklah kerabat/ 


saudara-saudara 


(0541) 7770649 / 081808822698 Samarinda, 


FELLOWSHIP, 
CHILDREN 


2009 


Satelit GMS yang Anda kenal 
Y untuk beribadah 
amarinda bersama kami Senin, 23 November 2009, 

Minggu, 22 Nov “09 pk. 18.30 WIB, R. Ibadah Utama 
pk. 17.00 WITA, terbuka untuk umum! 

pembicara R.Serbaguna 

Ps. Peter Kaonang (Jakarta) “The Pavilion” pembicara: 
(sebelah Pisa Café) Pdt. Samuel Duddy 

CP: Brillli Jl. Muso Salim 28, (Solo) 


Terhitung sejak 
Minggu, 8 November 2009 


Gereja Mawar Sharon 


pindah alamat ke 
Jl. Raya Menganti Gemol 33, Surabaya 
Jam ibadah seperti biasa! 


Rabu, 18 November '09, 
pk. 10.00, 
R. Ibadah Utama 


Pdt. Bunadi Subrata 
Am 


Jumat, 20 November '09, 
pk. 23.00 
Convention Hall 


pembicara: 
Pdp. Rebecca Mustika Dewi (Lippy) 


27 November '09 
Pk.07.00 


Griya Samadhi Vincentius 
Jl.Raya Ngemplak 


Tempat terba. 
Biayanya: Rp 40.000,- 
8 November 09 
Cp: K Dhany (031) 34021069 / 5451335 Ext. 125 


LO Gatherin E Seimberkalan 
#Blbakti Sosial ' Nikah Kudus 


di BDI, Prigen Jika tidak ada keberatan 
disertai dengan Bakti Sosial yang sah dari jemaat, 
(pembagian sembako) ke + 800 kk maka akan dilangsungkan 
kurang mampu di sekitar BDI pemberkatan nikah 
oleh Sentuhan Kasih - FLC 
Bagi volunter FLC harap segera Santosa Halim Stephen Tjipto H. 
mendaftarkan diri dan untuk jemaat Ira Yunita Tresna Wirawati 
yang terbeban mendukung Bakti Sosial ae Saba, 21 foy 2008. 
tersebut dapat menghubungi Pk. 1030 Pk. 15:00 
kantor Dept. FLC 

Junianto Setiono Soeharno Gondo 

N Feliana Tjokrodiredjo loláiwati 

Training Konseling i ie I 

Sabtu, 21 Nov’ 2009, Sabtu, 21 Nov’ 2009, 
Rabu, 18 November ‘09, Pk. 12:00 Pk. 16:30 

k. 18.00 di R.Serbaguna 1 P 
aes s BIAN Rudy Tri Arda S. 

tipe-tipe konseling Siangny 
pembicara: Bp. John Mantofa uen zl Nov' 2009, 
wajib bagi konselor & mentor pernikahan 
FLC. Terbuka bagi jemaat yang 
rindu melayani konseling 


an : 


SKAK 
KUNJUNGAN CONNECT GROUP PUSAT 6 
€ SENTRA ke RSUD Dr Soetomo N atal 0 


menyambut Perayaan Natal 2009 
BRIEFING KUNJUNGAN Sentuhan Kasih mengadakan 

Kamis, 19 November '09, | Jumat, 20 November ‘09, Aksi Natal 2009 

pk. 19.00, Conv. Hall 1.3 kumpul di lobby, 28 November - 20 December ‘og 
Seluruh anggota Laud Jemaat diharapkan ikut ambil bagian 
CONNECT GROUP pusat Informasi lebih dalam kegerakan ini baik dalam bentuk 
8 sentra yang akan lanjut hubungi: doa, daya, dan dana 

mengikuti kegiatan ini, RERUM 

wajib hadir saat briefing E Daftarkan diri Anda segeral 
Daftar barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan sumbang pahan NG 


Sentuhan Kasih: pakaian bekas layak pakai, alat tulis, 
perlengkapan mandi, snack / makanan ringan, barang 
bekas / perabot bekas layak pakai (termos, rice cooker, 
tas, sepatu, jam, dll), obat-obatan (obat luar) 

Seperti bedak gatal, betadin, Salep gatal dan perban dil 


Sembako, permen, snack, buku, 
alat tulis, mainan, pakalan, 
sepatu layak pakal 


Sumbangan untuk Aksi Natal: 


Semua sumbangan barang alnYeyasan Sentuhan Kasih Bangsa 
dapat dikirimkan ke. Sumbangan berupa dana alc. 0104017777 BCA Veteran Surabaya 
operator GMS dengan tulisan | dapat melalui rekening: 

“Untuk tuhan Kasih” 

pada jamn kerja = a/n Yayasan Sentuhan Sumbangan untuk Perayaan Natal; 


Senin& Sabtu: 08.30-14.00 Kasih Bangsa aln Gereja Mawar Shafon 
lasa-Jumat: 08.30-16.30 ac. 0104017777 2 
Minggu: 07.00-21.00 BCA Veteran Surabaya 


Dapatkan info lebih lanjut di booth 
tuhan Kasih 


Pusat 


Kebaktian Umum! Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10,00 
Kebaktian Umum Il Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Anak | Pk, 07.00 
Kebaktian Anak II. Pk. 10.00 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.00 
English Service 

(MSCS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


JI, Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb, Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.15 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Soldier of Faith 

Keb. Pelajar 1 Pk. 12.30 

Keb. Youth 2 (Sabtu) Pk. 18.00 
Keb. EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja 1 Pk. 10.00 

Keb. Pra Remaja 2 Pk. 16.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur I 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

JI. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 


Satelit Timur Il 
Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


& Rungkut) 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 

Jl. Jemursari 81 


Satelit Barat 

Doa Malam Qumat) Pk. 19.00 
Keb, Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb, Umum + Anak2 Pk. 10.00 
JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.30 
Doa Malam (Jumat)Pk. 19.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


08 


Ibadah Sat. "Fear of God” 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 
Jl. Siwalan Kerto 145 


Satelit Sel. "City of Faith" 
Keb, Pekerja (Sabtu) Pk. 18,30 - 20,30 


Keb, Pemuda Pk, 07.30 - 09,30 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Sat. Timur "Heart Ablaze” 

Keb. Pemuda Pk, 16.00 
(Pemuda rungkut, Pnd. Tjandra, Waru, 


Tropodo) JI, Jemursari 81, sebelah Bank 
Mandiri 


Sat. Timur "True Worshiper” 


Keb. Pelajar Pk, 10.00 
Sat, Timur “Harvest” 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk, 13.00 


di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


Sat. Timur “Fire” 


Keb. Pemuda Pk, 09.45 
Keb. Pemuda Pk 13.00 
Keb. Pekerja (Sabtu) Pk. 18.00 


Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur "POP" 

Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Keb. Pelajar 2 Pk. 13.30 
Sat. Timur "Apostolic" 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Keb. Prophetic (Pemuda Pekerja) 

(Sabtu) Pk, 18.30 


Jl. Kenjeran 623 & 623a, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite’ 


Keb. Pelajar Pk. 09.30 
Multifunction Hall It, 3, ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 


Sat. Utara "River of Life" 

Keb. Anak (Arrow Generation) Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Keb. Precious (Pemuda) Pk, 16.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God" 


Keb, Pelajar Pk, 13,00 
Sat, Barat "Eagle" 

Keb.Pemuda Pk. 15,30 
Keb.Pekerja Pk. 18.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit sidoarjo 
Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb, Umum II + Anak Pk. 10,00 
Keb, Umum Il + Anak Pk. 17.00 


Keb, Dewasa Muda (Sabtu) Pk. 19.00 
EagleTeens. Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk, 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No, 27-32 Jl, Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


Satelit Malang 
Keb. Umum+ ProM Pk, 07.30 
Keb, Anak Pk, 07.30 
Keb, Pelajar Pk. 10.00 

Keb. Pemuda Pk. 16.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl, Raya Dieng 19, Telp. 0341-570539 


BD "Immanuel" Prigen 
Keb, Umum — Pk 10,00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Satelit Mojokerto 

Keb. Pro-M + Pelajar Pk, 10.00 
Keb. EagleKids (Sabtu) Pk. 15.30 

Keb. Umum Pk. 17.00 

Jl. Karyawan Baru 3 blok R 

Komplek Niaga Square Kelurahan 
Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 

CP: Rudolf - 085231587557 


Satelit Jombang 

Keb. Pemuda Pelajar (Sabtu) Pk. 18.00 
Keb. Umum+Anak — Pk, 16.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta 

(0321-854337) 

CP: Jacobus - 081356214443 


Sat. Tulungagung "COH" 


Keb, Umum Pk. 17.00 
Keb, Anak! Pk, 08.00 

Keb, Anak Il Pk. 17.45 

Keb. Remaja Pk, 11.00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk, 19,00 


JI. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert 
Belga, Tulungagung, telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb, Umum | (Minggu) Pk. 07,00 
Keb, Umum II (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens Pk. 10.00 
Keb. Pemuda (umat) Pk 17.00 
Keb, Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb, Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids II (Minggu) Pk, 17.00 
di Jl. WR, Supratman 10 8, Jember 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Ibadah Umum + Pro-M Pk, 08.00 
Keb. Doa Malam (kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08,30 

Keb, Pelajar Pk. 10,30 

Keb, Pemuda Pk, 17,00 

JI. Raya Janti 100a, Yogya 

Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt, Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 

Keb, Umum | Pk. 07.00 

Keb, Umum II Pk. 16.00 

Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 

Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 

CP: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat. Semarang "Double R” 

Jl, Wotgandul Barat 33, samping SMU 
Kebon Dalem, Smg 

Keb. Umum Pk. 08.00 

Keb. Eaglekids Pk. 08.30 
Keb Remasa (Sabtu) Pk. 17,00 

Keb. YouthPk, 17.00 

Sek: Jl Wotgandul Barat 33, 

Telp.& Fax: 024-3581900 

CP: Pam. Bernard 5.(08562723723) 


Sat. Bandung "Double T" 
Keb. Umum + Pro-M #Anak Pk. 08,00 


Keb. Youth 1 Pk. 11.00 
Keb. Youth 2 Pk. 15.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: JI, Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 


Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum Pro-M Anak Pk, 10.00 
Eagle Youth Community 
Keb. Pelajar 

Keb, Mahasiswa Pk. 16.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt,; Gajah Mada Tower It, 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Pk, 13.00 


Sat. Manado 

Keb, Umum + Anak — Pk. 10,00 WITA 
Keb. Youth Pk, 14.00 WITA 
Keb. Pro-M Pk,18,00 WITA 


Gereja dan Sek. di Boulevard Mall It. 1, 
JI. Pierre Tendean, Manado 
Telp /fax, : 0431-8881550 


Sat. Bitung "House of Glory" 
Keb, Umum (Minggu) Pk. 09.00 WITA 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 WITA 
Keb, Anak (umat) — Pk. 15.30 WITA 
Gedung Mawar Sharon 

Jl. AA, Maramis. Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdp. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG" 
Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 WITA 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk, 18,30 WITA 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 14,30 WITA. 
Gedung Heymer 

Komplek Pasar Baru, Waleure Langowan 

Contact Person : Rike (085657266887) 


Sat. Amurang 
Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 WITA 
Komplex Terminal Bus, 

Kel Buyungon Amurang 

Contact Person : Lerry (085256305074) 


Satelit Tondano "HOR" 


Keb. Umum | PK.10.00 WITA 
Keb, Youth (Sabtu) Pk.17,00 WITA 
Keb. ProM Pk.18,00 WITA 
Keb. Anak Pk. 10,00 WITA 


GMS "House Of Restoration", 
JI. DI. Panjaitan Lingk 1, Taler 
(Depan kantor Pos Tondano) 
Contact Person : Sdri Nolvien 
(085657222502) 


Sat. Kotamobagu 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Anak (Kamis) Pk, 15.00 WITA 
Hotel Bulawan, Jl. Arief Rahman Hakim 
No.42, Kotamobagu Bolaang 
Mongondow 

Sek: Jl. S Parman Lingk 5 Togop (95711) 
Kotamobagu. 

Contact Person : Pdp.Chris Tuturoong/ 
Kir Gereja (0434-22462) 


Satelit Makassar 
“God's Dwelling Place" 


Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth (Sabtu) Pk. 18.00 WITA 
Keb. Umum+ Pro-M Pk, 16.00 WITA 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ‚Fax : 0411-322114 
Cp: Samsi, 087841853770 


Satelit Palembang 
Keb. Umum 

Gedung Mawar Sharon: 
Hotel Budi, Komplek Ilir Permai 
blok D-2 No. 26-32, Palembang 
Cp: Pdp. Maxi Edward Lonta 
(08192043867) 


Sat. Pontianak "City Harvest” 
Keb. Umum 1 (12) — Pk 10.00 
Keb, Umum II (t2) — Pk 18.00 
Keb. Anak — (3) — Pk 1030 
Keb. Youth — (t2) Pk. 14.00 
(hari Minggu setiap akhir bulan) 
JA, Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: I.1, (0561- 760049) 


Pk. 10,00 WIB 


Sat, Ambon “Fire of Glory” 
Keb, Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb, Umum Pk. 18.00 

Keb, Eagle Teens Pk.15.00 

Keb. Pemuda Pelajar Pk. 12,00 
Jl Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 
0911 314570 

Sat. Gideon (Saparua-MIk) 
Keb. Umum — Pk 09,00 

Keb. Pelajar Pk. 13.30 

Keb. Anak Pk. 16,00 

Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng (Saparua-MIk) 
Keb. Umum Pk. 09,00 

Keb. Anak Pk. 16.00 

Cp: Rudy Ritiauw 0852 435 18242 


Sat, Masohi (MIk Tengah) 

Keb. Umum Pk. 10.00 

Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21163 CP: Jemmy Maloky, 
081343313279 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Kehümum Pk. 11.00 

KebAnak Pk 17.00 

JI. Brigjen B. Sumitro No. 36, 

Jeril-Kec. Waipia (Maluku Tengah), 

CP:Bp. Yohanes Tupamahu (085231513790) 


Satelit Medan "MY Home" 

Keb, PRO-M (Sabtu) Pk, 19.00 
Keb, Umum! + Anak Pk, 08,30 
Keb, Umum II + Anak Pk. 11.00 
Keb, Umum Ill + Anak Pk. 17.30 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl, H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: Jl. PJ. Nehru/Kalingga 16 C 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax, 061-4525732 


Sat. Balikpapan "Mercy Satellite" 
Keb, Umum Anak Pk. 10,00 WITA 
Ballroom Bluesky Hotel, 

JI. Letjend Suprapto 1, 

Sekret: JI, MT. Haryono 5a RT, 41- Ring Road 
CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 8879589, Fax: 0542-8879574 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk 09,00 

Keb. Anak (11,2) Pi. 09.30 

Doa Malam (umat) Pk. 19.00 

Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 

Keb, Pemuda, Pelajar Pk. 13.00 

JI, Teuku Umar 192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


10 


Sentuhan Kasih 


Bali 


laporan sentuhan kasih 
Satelit “The Light” Denpasar 
( Bakti sosial pembagian sembako ) 


ada hari Minggu (25/10), tim Sentuhan Kasih dari GMS “The 

Light" Denpasar, Bali mengadakan bakti sosial kepada warga 

kurang mampu di lingkungan sekitar gereja. Yang terlibat dalam 
kegiatan ini kurang lebih 40 orang, membagikan bingkisan sembako 
kepada puluhan warga. 

Acara bakti sosial dimulai pukul 16.20 WITA dengan sambutan dari 
Bapak Beji selaku Kepala Desa Dauh Puri Kauh dan kemudian 
dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak David selaku Gembala Satelit 
GMS “The Light”. 

Tidak hanya para warga yang merasakan Kasih Nya, jemaat pun 
diberkati lewat kegiatan ini. Mereka antusias dan senang karena dapat 
menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur kepada Tuhan 
Yesus karena kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan 
kasih Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. m 
(Alung, Bali) 


NEW 
ACADEMIC 


010 
011 


Period of Registration 


YEAR 


Playgroup A : 2 years old 9 Nov 16 van 

Playgroup B : 3 years old 2009 2010 
Kindergarten A : 4 years old 1 Jan = end of RB 
Kindergarten B : 5 years old 2010 2010 


Grade 1, Grade 2, Grade 3, 
Grade 4, Grade 5 


« 


— 
MAWAR SHARON x 
CHRISTIAN SCHOOL ACSI 


For further information please contact : 
(031) 5457522, 5477123, 5484200 


I“ Eva for Preschool, Ms. Dessy for Elementary) 


